Harian 


Berdasarkan al-Jur-an 
dan as-Sunnah 
yang Shahih 


www.alguran-sunnah.com 
F 
4 An 4 FI 1 
MEN ?-Y Pusrana Isnu Umar 3 Pad 








—o. 


Diambil dari: 
Kitab Zaadul Abraar 
minal Ad'iyati wal Adzkaar 
Penulis: 
Syaikh Hamam Muhammad al-Jirf 


Judul Bahasa Indonesia: 
Tuntunan Do'a Harian 


Penerjemah: 
Ade Ichwan Ali 
Muraja'ah: 

Abu Abdul Karim 
Abu Mu'awiyah 
Layout dan Disain Cover: 
Tim Pustaka Ibnu “Umar 
Penerbit: 
Pustaka Ibnu “Umar 


—gam 











DO'A-DO'A 
DARI AL-9UR-AN 

















DO'A NABI ZAKARIYYA #5: 
(AGAR DIKARUNIAI ANAK) 


0. 


Pa AT an . —a 
AS SY sa 


ANA 


“. 


“.. Ya Rabb-ku, janganlah Engkau biarkan 
aku hidup seorang diri' dan Engkau-lah ahli 
waris yang terbaik.” (OS. Al-Anbiyaa': 89) 





! Maksudnya, tidak mempunyai keturunan yang 
melanjutkan dakwahnya. 


Do'a & Dzikir 3 





DO'A NABI AYYUB 5x3 

(AGAR DISEMBUHKAN 

DARI PENYAKIT YANG 
DIDERITANYA) 


ID As BAG Bg SSP $ 


Mah ma Ag 
SOLI 


“.. (Ya Rabb-ku), sesungguhnya aku telah 
ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb 
Yang Maha Penyayang dari semua yang pe- 
nyayang.” (OS. Al-Anbiyaa': 83) 


DO'A DZUN NUN 
(NABI YUNUS #X), (KETIKA 
MENGHADAPI KESULITAN) 


PPAT Tea Koe Pr Rr 
Lana CA pa 3 
4 


Do'a & Dzikir 


SD HA Gp LS) 


“. Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi de- 
ngan benar)selain Engkau. Mahasuci Engkau, 
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 
zhalim.” (OS. Al-Anbiyaa': 87) 


DO'A NABI IBRAHIM #XL 
DAN PUTERANYA AGAR 
AMAL IBADAH MEREKA 

BERDUA DITERIMA 


Ie 
PN 


SA 


&. Ya Rabb kami, terimalah (amal) dari ka- 
mi (amalan kami), sesungguhnya Engkau-lah 
Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” 
(@S. Al-Bagarah: 127) 


Do'a & Dzikir 5 


DO'A UNTUK KEBAIKAN 
DUNIA DAN AKHIRAT 


ai 5, Ka Aa $ 
Ta Ea 


- 


Wa Ea AA YA | 


£J Fi Ss 


“.. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungi- 
lah kami dari adzab Neraka.” (OS. Al-Baga- 
rah: 201) 


DO'A AGAR ISTIOAMAH 
DALAM KEIMANAN DAN 


AGAR DIANUGERAHI 
RAHMAT-NYA 


KE PE 


6 Do'a & Dzikir 


£ Si 
“(Mereka berdo'a): Ya Rabb kami, janganlah 
Engkau condongkan hati kami kepada kese- 
satan setelah Engkau berikan petunjuk kepada 
kami, dan karuniakanlah kepada kami rah- 
mat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha 
Pemberi (karunia).” (OS. Ali Imran: 8) 


DO'A MOHON AMPUN, 
DITEGUHKAN PENDIRIAN 
DAN DIBERIKAN PERTOLONG- 
AN MENGHADAPI ORANG- 
ORANG KAFIR 


Te aa Kat ot eU Ya MUA dai 
BN E SU AS... ja 


Dan Dela 4 


AA GAN CAKCKAKCY Mike 


Do'a & Dzikir 7 


tr it 


“.. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami 
dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan 
(dalam) urusan kam? dan tetapkanlah pendirian 
kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang 
kafir.” (OS. Ali Imran: 147) 


DO'A MOHON AMPUN, 
DIHAPUSKAN DARI KESALAH- 
AN DAN DIWAFATKAN SE- 
BAGAI GOLONGAN ORANG- 
ORANG BAIK 





Yaitu melampat ba batas-batas hukum yang telah 
ditetapkan Allah 4£. 


Do'a & Dzikir 


(3 


N LE “Ghe Pn 

SAI @ Lap Uslena 
“Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mende- 
ngar orang yang menyeru kepada iman, (yaitu): 
Berimanlah kamu kepada Rabb-mu,” maka 
kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah 
dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-ke- 
salahan kami, dan wafatkanlah kami beserta 
orang-orang yang berbakti.” (OS. Ali “Imran: 
193) 


DO'A MOHON DIBERIKAN APA 
YANG TELAH DIJANJIKAN ME- 
LALUI LISAN PARA RASUL DAN 
AGAR TIDAK DIHINAKAN 
DI HARI KIAMAT 


SL) 


Do'a & Dzikir 


Pdt 

# 

“Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah 

Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul- 

Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan 

kami pada hari Kiamat. Sungguh, Engkau 

tidak pernah mengingkari janji.” (OS. Ali 
“Imran: 194) 


DO'A AGAR KITA DAN ANAK 
KETURUNAN DIJADIKAN SE- 
BAGAI ORANG-ORANG YANG 
MENDIRIKAN SHALAT, SERTA 
DIKABULKAN DO'A 


on BMA Lan SN 
#5 IE 


“Ya Rabb-ku, jadikanlah aku dan anak cu- 
cuku orang yang tetap melaksanakan shalat, 


10 Do'a & Dzikir 


ya Rabb kami, perkenankanlah do'aku (DS. 


Ibrahim: 40) 


DO'A AGAR DIRI KITA, 
KEDUA ORANG TUA, DAN 
ORANG-ORANG MUKMIN 

MENDAPATKAN AMPUNAN 
DI HARI PERHITUNGAN 


“ PN Merana Ma oa Tai 2 20 Ge 
ora SN rae La) 5 
Ka) Tak ip Pena 
SU Aa 
“Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua 
ibu bapakku dan semua orang yang beriman 


pada hari diadakannya perhitungan (hari 
Kiamat)” (OS. Ibrahim: 41) 


Do'a & Dzikir 11 


DO'A AGAR DIBERI RAHMAT 
DAN PETUNJUK YANG LURUS 
DALAM SEGALA URUSAN 


Bni Ie al ta 2: 
# DS TA AE 


“ Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat ke- 
pada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah 
petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan 
kami.” (OS. Al-Kahf: 10) 


DO'A AGAR DIAMPUNI 
DAN DIRAHMATI ALLAH 


USG ae EL da 
SV EN, 


12 Do'a & Dzikir 


«.. Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka 
ampunilah kami dan berilah kami rahmat, 
Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik.” 
(OS. Al-Mu'-minuun: 109) 


DO'A AGAR DIHINDARKAN 
DARI SIKSA JAHANNAM 


Maa Tapa PAT CERNSA 

Ha Ne es Apel las | 
ADE KG 

«.. Ya Rabb kami, jauhkan adzab Jahannam 

dari kami, karena sesungguhnya adzabnya 


itu membuat kebinasaan yang kekal.” (OS. 
Al-Furgaan: 65) 


Do'a & Dzikir 13 


DO'A AGAR DIKARUNIAI 
ISTERI DAN KETURUNAN 
YANG MENYENANGKAN 
HATI DAN AGAR DIJADI- 
KAN SEBAGAI PEMIMPIN 
ORANG-ORANG MUKMIN 


asalan 5 2 


“. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada 
kami pasangan kami dan keturunan kami se- 
bagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah 
kami pemimpin bagi orang-orang yang ber- 
takwa.” (OS. Al-Furgaan: 74) 


14 Do'a & Dzikir 


DO'A AGAR DILENYAPKAN 
SEGALA KESEDIHAN, DI- 
AMPUNI DOSA DAN DI- 
JADIKAN SEBAGAI HAMBA 
YANG BERSYUKUR 


Ss 1 Ne 224 An 
ja Sy 8 .X Le 
EN ie 2S DA 3 
«.. Segala puji bagi Allah yang telah menghi- 
langkan kesedihan dari kami. Sungguh, Rabb 


kami benar-benar Maha Pengampun, Maha 
Mensyukuri.” (OS. Faathir: 34) 


DO'A AGAR TERHINDAR 
DARI SIKSA-NYA 


Do'a & Dzikir 15 


£V 


“Ya Rabb kami, lenyapkanlah adzab itu dari 
kami. Sungguh, kami akan beriman.” (GS. Adh- 
Dhukhaan: 12) 


DO'A MOHON AMPUN 
UNTUK PARA PENDAHULU 
KITA, DAN AGAR TIDAK ADA 
PERASAAN DENGKI TER- 
HADAP ORANG-ORANG 
YANG BERIMAN 


G- 


an erna 


Te p0 pe Ga A 


SEN ES TA Ga PAP 
KOS 


16 Do'a & Dzikir 


«.. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan sauda- 
ra-saudara kami yang telah beriman lebih dulu 
dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan 
kedengkian dalam hati kami terhadap orang- 
orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguh, 
Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.” 
(OS. Al-Hasyr: 10) 


LP 


Do'a & Dzikir 17 














DO'A-DO'A & 
DZIKIR-DZIKIR 
b DARI SUNNAH & 
| NABI ££ YANG 
MULIA 
























DO'A KETIKA 
HENDAK TIDUR 


SANA Batas HI 


“Ya Allah, dengan menyebut Nama-Mu aku 
hidup dan aku mati.” 


DO'A KETIKA 
BANGUN TIDUR 


BW Ka eeE Mak 
38. 
HA Il 


18 Do'a & Dzikir 


“Segala puji hanya bagi Allah yang telah meng- 
hidupkan kami setelah mematikan (menidur- 
kan) kami. Dan hanya kepada-Nya-lah kami 
dikumpulkan.” 


(Bacaan Ketika Hendak Tidur) 


“il S3 

“Mahasuci Allah.” (33x) 
GAS na 
AE 


“Segala puji bagi Allah.” (33) 


- 
o 


sa 


“Allah Mahabesar.” (33x)? 


1 Al-Bukhari (no. 6959), at-Tauhiid, bab as-Su-aal bi As- 
maa-lllaahi Ta'aalaa wal Isti'aadzah bihaa. 

2 Muslim (no. 2728), adz-Dzikr wad Du'aa' wat Taubah, 
bab at-Tasbiih Awwalan Nahaar wa Indan Naum. 


Do'a & Dzikir 19 


SE sin VI aa at Y5 
SEN AE BAN KUN 


Ela GI 


“Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepada-Mu, 
aku hadapkan wajahku kepada-Mu, dan aku 
serahkan urusanku kepada-Mu. Aku sandar- 
kan punggungku kepada-Mu dengan meng- 
harapkan (rahmat-Mu) dan takut terhadap 


20 Do'a & Dzikir 





(siksa)-Mu. Tidak ada sandaran dan tempat 
keselamatan dari (siksa)-Mu kecuali kepada- 
Mu. Aku beriman kepada Kitab-Mu yang 
Engkau turunkan, dan (aku beriman) kepada 
Nabi-Mu yang Engkau utus.” 


Membaca Ayat Kursiy 


3. 


£ 


Cc 
KAL Ah ad Gx ya 

Y Sa Ana api 8 
ah i Aan KB NIS 


Dg Seed ap Ia kalo 


£- Lah ?. C Sa cd 
3 pad on L Ag 2 Y| 


Pad 


shaleh sea € Ta ia SAI 





? Al-Bukhari (no. 5956), ad-Da'awaat, bab an-Naum 'alaa 
Syiggil Aimaan. 


Do'a & Dzikir 21 





PT 2 Se Ta 
STAN ET 2 ala 
Ja ea bar ag 
Ja sa - 10293 2 


(OA 


“Allah, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi 
dengan benar) selain Dia. Yang Mahahidup, 
Yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), 
tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya 
apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa'at 
disisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa 
yang ada di hadapan mereka dan apa yang di 
belakang mereka, dan mereka tidak mengeta- 
hui suatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan 
apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi 
langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat 
memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, 
Mahabesar.” (OS. Al-Bagarah: 255)" 


“Al-Bukhari (no. 3101), Bad-ul Khalg, bab Shifatu iblis wa 
22 Do'a & Dzikir 


(Kemudian Membaca:) 


2) AE A3 SIS 3 “UI 
- Bi 
“Ya Allah, lindungilah aku dari adzab-Mu di 


hari Engkau kumpulkan atau Engkau bang- 
kitkan hamba-hamba-Mu.” 


Ha Membaca:) 
SAS Rat « ag PA 34 2d ng 


Tap aib er 





Junuudihi. 

At-Tirmidzi (no. 3398), ad-Da'awaat. At-Tirmidzi ber- 
kata, “Hadits hasan shahih.” Dan sanadnya dihasankan 
oleh Syaikh “Abdul Gadir al-Arna-uth dalam Juami'ul 
Ushuul (no. 2251). 

Do'a & Dzikir 23 





Ns GI ar dl 


“Dengan Nama Allah kaan lining 
Ya Allah, ampunilah dosaku, jauhkan dan usirlah 
syaitanku, bebaskanlah diriku (dari segala hal yang 
membahayakanku), dan jadikanlah aku bersama 
golongan yang tinggi (dari kalangan Malaikat).” 


Membaca Surat al-Kaafiruun 


2 “150. 
PGI 
- 282 RE LX 


MIN YP ogk oa el 
BN La, Pada ed ET 
A 1 Y9 ASI CO AN, 





Abu Dawud (no. 5054), al-Adah, bab Ma yaguulu 'in- 
dan Naum, Sanadnya dihasankan oleh Syaikh “Abdul 
@adir al-Arna-uth dalam Jaami'ul Ushuul (no. 2261) 


24 Do'a 6 Dzikir 


. 
. 


—i PP LA 
bsa teaa Y5 Fateh 


“ 
- 


2 33 Ko KO LA 
£V 


“Katakanlah (Muhammad): "Hai orang-orang 
kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang 
kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah 
apa (Rabb) yang aku sembah. Dan aku tidak 
pernah menjadi penyembah apa yang kamu 
sembah, dan kamu tidak pernah (pula) men- 
jadi penyembah apa (Rabb) yang aku sembah. 
Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” 
(@S. Al-Kaafiruun: 1-6) 


?N 





Abu Dawud (no. 5055), al-Adab, bab Maa Yaguulu 'In- 
dan Naum. Sanadnya dihasankan oleh Syaikh “Abdul 
@adir al-Arna-uth dalam Jaami'ul Ushuul (no. 2252). 


Do'a & Dzikir 25 








DO'A KETIKA GELISAH 
DI TEMPAT TIDUR SEHINGGA 
SULIT TIDUR 


H4 cEBI dil SL 332 


- 


cp3 9 sole 23 wlis3 kmbs 


03 AL Si ye NYA 


“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat 
Allah yang sempurnaf dari murka dan siksa- 
Nya, dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dari 
godaan-godaan syaitan”, dan dari kehadiran- 
nya kepadaku.”' 


"(Mencakup Nama-Nama dan Sifat-Sifat-Nya, serta ayat- 
ayat dalam Kitab-NyaJ. 
(Mencakup berbagai gangguan, tiupan, kegilaan, bisik- 
an, lemparan fitnah, dan keyakinan-keyakinan yang 
rusak di hati). 

1 At-Tirmidzi (no. 3528), ad-Da'awaat. Ia berkata, “Hadits 
hasan gharib.” Dihasankan oleh Syaikh “Abdul Oadir 


26 Do'a & Dzikir 


DO'A KETIKA MIMPI 
YANG DISENANGI ATAU 
YANG TIDAK DISUKAI 


— Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri 
«5 , ia mendengar Nabi #5 bersabda: 


Pig AP Pa ti 
Lb RL G3) SAH GI ISI 
WE WI SI Cl 3 3 
AN AN 3 
MS HE S3 IN ea H3 
COLA Ha GA Lb 235 

A0 # »- o os 
WS Y3 ca Sy Intan 
sireg Ar Y 
0 tep 'g 

al-Arna-uth dalam Jaami'ul Ushuul (no. 2266). 


Do'a & Dzikir 27 





“Jika salah seorang dari kalian mimpi yang 
menyenangkan, maka itu dari Allah, hendak- 
lah ia memuji-Nya dan menceritakan mimpi 
itu. Sedangkan apabila mimpi buruk (yang 
tidak disukai), maka itu dari syaitan, henda- 
klah ia memohon perlindungan dari keburu- 
kannya, dan janganlah ia menceritakannya 
kepada seseorang, karena mimpi itu tidak 
akan membahayakannya.”" 


DO'A KETIKA 
KELUAR RUMAH 
TU nat an Dar 2 gt 
Set alah aset Hj HI 
o 00 rat Kai Tai 
TA ot atasi 
ga. an Ou ee “0? 
SHE ASN DI 





1 Al-Bukhari (no. 6584), at-Ta bir, bab ar-Ru “yaa minal- 
laah. 


28 Do'a & Dzikir 





“Ya Allah, aku berlidung kepada-Mu dari ter- 
sesat atau disesatkan orang, dari tergelincir 
atau digelincirkan orang, dari berbuat zhalim 
atau dizhalimi orang, dari berbuat kebodoh- 


an, atau dibodohi orang lain atasku.”"' 


2 am Ce Out AW , 
TA 
“06 VI 333 V3 
“Dengan menyebut Nama Allah, aku bertawak- 
kal" kepada Allah. Tidak ada daya (untuk me- 
lakukan ketaatan) dan tidak ada kekuatan (un- 


tuk meninggalkan kemaksiatan) kecuali dengan 
(pertolongan) Allah.” 





1 Tbnu Majah (no. 3884), ad-Dw'aa', bab Maa yad'uu bihir 
rajulu idza kharaja min baitihi. Sanadnya dishahihkan 
oleh Syaikh “Abdul @adir al-Arna-uth dalam Jaami'ul 
Ushuul (no. 2267). 

W  (Tawakkal adalah menyerahkan urusan sepenuhnya ke- 
pada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar dengan benar 
dan sungguh-sungguh) 

Abu Dawud (no. 5905), al-Adab, bab Maa yaguulu idza 
kharaja min baitihi. Sanadnya dishahihkan oleh Syaikh 
“Abdul @adir al-Arna-uth dalam Jaami'ul Ushuul (no. 


Do'a & Dzikir 29 


DO'A KETIKA 
MASUK RUMAH 


AI aa 
“Dengan menyebut Nama Allah.” s 


(Kemudian mengucapkan salam) Berdasar- 
kan firman Allah 4£: 


arsa En ne p 


Al 218 331 aa 
£) Jenang P3 


“Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendak- 
lah kamu memberi salam kepada (penghuninya, 
yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, 
dengan salam yang penuh berkah, dan baik dari sisi 
Allah.” (OS. An-Nuur: 61) 


2268). 
30 Do'a & Dzikir 


DO'A KETIKA AKAN 
MASUK WC 


TA A BAM aa 
A0 Lag $ o NG: Maa 
SI, 
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari syaitan-syaitan laki-laki dan 
syaitan-syaitan perempuan.” 
DO'A KETIKA KELUAR WC 


Eh an ON 


“Aku mohon ampunan-Mu.”" 





$$ Al-Bukhari (no. 5963), ad-Da'awaat, bab ad-Du'aa' 'in- 
dal khalaa'. 

W Ahmad dalam Musnad-nya (no. 2522), juz XLII. Syaikh 
"Abdul @adir al-Arna-uth menghasankan sanadnya. 


Do'a & Dzikir 31 


BACAAN 


KETIKA SELESAI WUDHU' 
1:2 Aan NA Ta 0g 
2 SAI VISI Y SI ai 
sara 


“Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang ber- 
hak diibadahi dengan benar kecuali Allah, 
dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah 
dan Rasul-Nya.” 


A ii ai aa Hi 


“Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah 
rumahku, dan berkahilah rizki bagiku.”' 





7. Muslim (no. 324), ath-Thahaarah, bab adz-Dzikrul mus- 
tahabb 'agibal wudhuu ' 
4 Ibnus Sunni dalam “Amalul Yaum wal Lailah, hal. 10. 


32 Do'a & Dzikir 


DO'A KETIKA MENUJU 
MASJID 


BIP ee jasa #aLT 
P3 9 PP 
Mg CARA A3 UP SPA 
3 Mi “0 

SC SP B3 Cas 3 


Ss 
03 3 V3 A3 Jap 
aan WE A3 usg salil 


A0 





Imam an-Nawawi menyebutkannya dalam a/-Adzkaar, 
dan ia menisbatkannya kepada Imam an-Nasa-i, dalam 
'Amalul Yaum wal Lailah. (Barangkali yang dimaksud 
adalah as-Sunanul Kubraa, karya an-Nasa-i (no. 9908)J. 
Syaikh “Abdul Gadir al-Arna-uth menghasankannya da- 
lam Jaami'ul Ushuul (no. 5213). 


Do'a & Dzikir 33 





“Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, pada 
penglihatanku cahaya, pada pendengaranku 
cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, 
di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di de- 
panku cahaya, di belakangku cahaya, dan be- 
sarkanlah bagiku cahaya.'”? 


DO'A KETIKA MASUK MASJID 
Sa 2 bd 
BEAT JA 


“Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu 
rahmat-Mu.””' 





1 (Beliau $ meminta cahaya di anggota-anggota badannya 
dan di segala arah yang enam sehingga tidak ada sesuatu 
pun yang dapat menyimpangkan atau menyesatkan- 
nya, karena cahaya itu sendiri adalah kebenaran yang 
gamblang dan cemerlang berikut hidayah untuk mengi- 
kutinya, Lihat Syarhun Nawawi 'alaa Muslim (WI 110), 
ad-Du'aa' fii shalaaatil lail) 

2 Muslim (no. 763), ash-Shalaatul Musaafiriin wa Gashri- 
haa, bab Maa yaguulu idzaa dakhalal masjid. 

2 Muslim (no. 713) ash-Shalaatul Musaafiriin wa Gashri- 
haa, bab Maa yaguulu idzaa dakhalal Masjid. 


34 Do'a & Dzikir 


0 Ba 3 E 
ae Gp BA dil Sal 
UWatAI Eno tail wak 2g 


“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha- 
agung, dengan Wajah-Nya yang Mulia, dan 
dengan kekuasaan-Nya yang terdahulu, dari 
syaitan yang terkutuk.”? 


IDO'A KETIKA 
KELUAR MASJID) 


Dan apabila ia keluar hendaklah ia meng- 
ucapkan: 


Abu Dawud (no. 446), ash-Shalaat, bab Maa yaguuluhur 
rajulu 'inda dukhuulihil masjida. Syaikh al-Arna-uth ber- 
kata, “Sanadnya jayyid (bagus).” Lihat Jaami'ul Ushuul 
(no. 2321). 


Do'a & Dzikir 35 





- 


MA Ia MIL Ai 


“Ya Allah, sesungguhnya aku Kangin ka- 
runia-Mu kepada-Mu.”? 


DO'A KETIKA 


MENDENGAR ADZAN 
DAN IOAMAT 


AB BA aa S5 HA 
KA KA UN 
Lalin Anil laa, Tang 
25363 Ga JI pat 

“Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini 





B Muslim (no. 713) ash-Shalaatul Musaafiriin wa Gashri- 
haa, bab Maa yaguulu idzaa dakhalal Masjid. 


36 Do'a & Dzikir 


(adzan) dan shalat yang akan didirikan, beri- 
kanlah al-wasiilah dan keutamaan (di atas 
seluruh makhluk) kepada Muhammad, dan 
karuniakanlah baginya suatu kedudukan 
yang terpuji yang telah Engkau janjikan ke- 
padanya.” 


P3 Pee ANG Tak aa 
Y 33 dl PASI Y ol aga 


Pa 
P3 Uc 


Maesa asleh,3 
Neta Je5n73 ca 5 AL 2 

Mao (MENU 
“Aku bersaksi bahwa tidak ada lah yang ber- 
hak diibadahi dengan benar selain Allah sema- 


ta, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Mu- 
hammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Aku 





4 Al-Bukhari (no. 589), ash-Shalaah, bab ad-Dw'aa' 'indan 


nidaa 


Do'a & Dzikir 37 





ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai 
Rasul, dan Islam sebagai agama(ku).” 


(Diperintahkan) Berdo'a 
Setelah Adzan 


Dari Anas bin Malik «#5 , ia mengata- 
kan bahwa Rasulullah $ bersabda: 


“Do'a tidak akan ditolak, di antara adzan dan 
igamat. Maka berdo'alah kalian.” 


2 Muslim (no. 386), ash-Shalaah, bab Istihbaabul gaul mit- 
sla gaulil mu-adzdzin liman sami'ahu tsumma yushalli 
alan Nabi &. 

? Ahmad (no. 12200), Juz XIX. Syaikh Syu'aib al-Arna- 
uth mengatakan bahwa sanadnya hasan. 


38 Do'a & Dzikir 


DO'A KETIKA BERADA DALAM 
KESULITAN DAN DO'A KE- 
TIKA MENGHADAPI SUATU 
URUSAN PEG 


- 


Y. AA 2s AON 
2 norpenesan IYJ Al 
Id Adi 553 


“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan 
benar selain Allah, Yang Mahaagung, Maha Pe- 
nyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi 
dengan benar selain Allah, Rabb seluruh langit 
dan bumi, dan Rabb “Arsy yang besar.”” 


1r— 


SAS IG Pal WR HI 


2 Al-Bukhari (no. 5985), ad-Da 'awaat, bab ad-Du'aa' 'in- 
dal karbi. 


Do'a & Dzikir 39 





DO'A KETIKA TAKUT 


TERHADAP SESUATU YANG 


MENGEJUTKAN 


aa 


AN Ae ag 
danAb Sa BEI dil SAS Ss 
GILA IA I03 oobe 33 


3 A0. 3 


“03 ra 015 


“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna dari murka-Nya, dari keburu- 
kan hamba-hamba-Nya, dan dari gangguan syai- 
tan serta kehadirannya padaku.” 


(no. 23, us Di dalamnya Nabi #& bersabda: 
G5. 
YI J3 


Ta Aa sia au 
Pes AN IS ea G 

AAN SEA 
“Tidaklah seorang muslim berdo'a dengannya pada 
suatu (urusan), kecuali Allah pasti mengabulkannya.” 
Abu Dawud (no. 3893), ath-Thibb, bab Kaifar rugaa? 
Syaikh “Abdul @adir al-Arna-uth menghasankannya 
karena ada pendukung-pendukungnya. Lihat Jaami'ul 
Ushuul (no. 2266). 


Zp 


v— 


Do'a & Dzikir 41 





DO'A KETIKA MENDAPAT 
GANGGUAN SYAITAN 
ATAU TAKUT TERHADAP 
GODAANNYA 

Apabila merasakan gangguan syaitan atau 
khawatir terhadap godaannya, maka hendaklah 
seseorang berlindung kepada Allah (dengan mem- 
bacaj: 


Pu 3 - 

5 & LA - » 2.9 AP 

na OVasaI Sa dil Sel 

“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syai- 
tan yang terkutuk.” 


Kemudian membaca ayat-ayat al-Gur-an 
yang mudah ia baca. Allah $£ berfirman: 


ene 


Ha Ga AG 


Ia 


P3 Talita TN an 35 35 TEA 


- pa (an 


t 


42 Do'a & Dzikir 


« 


Ta 


N 


& 


“Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu go- 
daan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. 
Sungguh, Dia-lah Yang Maha Mendengar, Maha Me- 
ngetahui.” (9S. Fushshilat: 36) 


Allah $& berfirman: 
OA Meh Del IA Kn 2 
Bak Ula BAN SAN) 3 ? 


Wee LAB GA 03 


Kg 


“Dan apabila engkau (Muhammad) membaca al- 
Gur-an, Kami adakan suatu dinding yang tidak 
terlihat antara kamu dan orang-orang yang tidak 
beriman kepada kehidupan akhirat.” (OS. Al- 
Israa': 45) 


DO'A ORANG YANG 
MENGALAMI KESULITAN 


Ios BEN) aa HM 


Do'a & Dzikir 43 





K2 SE LET, 


“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang 
Engkau jadikan mudah. Engkau menjadikan ke- 
sedihan (kesulitan hati) menjadi mudah, jika Eng- 
kau telah menghendakinya.”" 


DO'A KETIKA MENGHADAPI 
SUATU PERKARA YANG PEN- 
TING ATAU DITIMPA SESUATU 
YANG MENYEDIHKAN 


Tega mada Yy dj 
Ye aa Pa Per IKU Al 


3 - 


AN SNI) 


4 Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (no. 2427), Mawaarid. 
Dishahihkan oleh Syaikh “Abdul Gadir al-Arna-uth. 
Lihat Hilyatul Abraar, hal. 106. 


44 Do'a & Dzikir 


Mes 





Naa 


“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan 
benar selain Allah Yang Mahaagung, Maha Pe- 
nyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi 
dengan benar selain Allah, Rabb “Arsy yang be- 
sar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan 
benar kecuali Allah, Rabb seluruh langit dan bu- 
mi, Rabb “Arsy yang mulia.” 


DO'A JIKA MEMILIKI 


UTANG ATAU TIDAK MAMPU 
MEMBAYARNYA 


Tanah : JA Allan yA 
Naa HS Enea Ls w Kar 





8 Ahmad (no. 2012), Juz III. Syaikh Syw'aib al-Arna-uth 
berkata: “Sanadnya shahih atas syarat al-Bukhari dan 
Muslim.” 


Do'a & Dzikir 45 








“Ya Allah, cukupilah aku dengan yang halal dari- 
Mu, jauh dari yang Engkau haramkan. Dan ka- 
yakanlah (cukupkanlah) aku dengan karunia-Mu 
sehingga (tidak membutuhkan) kepada selain- 
Mu.” 


Ba AA HN 
Pi Sa 335 VI 
pa Ia 35 JS 
HE AIA JAS, 

JEL 23 


“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung an 





2 Ar-Tirmidzi (no. 3563), ad-Da'awaat. Syaikh “Abdul 
Gadir al-Arna-uth menghasankannya dalam Jaami'ul 
Ushuul (no. 2374). 


46 Do'a & Dzikir 


Mu dari kesusahan” dan kesedihan”. Aku berlin- 
dung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan. 
Aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut 
dan bakhil. Aku berlindung kepada-Mu dari lili- 
tan utang dan dari pengekangan orang lain.” 


DO'A KETIKA DIUJI DENGAN 
WASWAS (BISIKAN SYAITAN) 


Allah 4& berfirman: 





4 (Al-hamm (kesusahan) adalah kegelisahan dan kesusahan 
menghadapi masa depan). 

? (i-hazan (kesedihan) adalah kepedihan hati jika meng- 
ingat dan melihat kejadian-kejadian atau pengalaman 
masa lalu). 

4 Abu Dawud (no. 1555), ash-Shalaat, bab al-isti'aadzah. 
Syaikh “Abdul Oadir al-Arna-uth menghasankannya. 
Lihat Jaami'ul Ushuul (no. 2296) 


Do'a & Dzikir 47 





“Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu 
godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Al- 
lah. Sungguh, Dia-lah Yang Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.” (OS. Fushshilat: 36) 

Maka perkataan yang terbaik adalah apa 
yang diajarkan oleh Allah dan kita diperintahkan 
untuk iya mob Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah & , ia mengatakan bahwa Rasulullah 
PA Sana 


G 


“1 Peptara SESI Pe 


"ex MAS IE ja NS HS 
IR OA a 
(Ae sk 3) 2) kata - & J Ka 

o o ee 
1633 dl da2 

“Syaitan akan datang kepada salah seorang dari 
kalian, lalu berkata, “Siapakah yang menciptakan 
anu? Siapakah yang menciptakan anu? Hingga 
ia bertanya, “Siapa yang menciptakan Rabb-mu?” 


48 Do'a & Dzikir 


Maka apabila (yang demikian itu) sampai kepa- 
danya, hendaklah ia berlindung kepada Allah, 
dan hendaklah ia menghentikannya.”” 


DO'A ISTISGAA' 
(MEMINTA HUJAN) 


See: 4 n 


# 


“Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami de- 
ngan hujan yang menolong, menyenangkan”, me- 
nyuburkan (tanaman maupun hewan), berman- 
faat, tidak membahayakan, segera, tidak ditunda 
lagi.” 





” Al-Bukhari (no. 3102), Bad-ul Khalgi, bab Shifatu iblis wa 

Junuudih. 

(Dengan akibat yang baik, tidak menimbulkan banjir, 

longsor, dan bahaya lainnyaJ. 

8 Abu Dawud (no. 1169), ash-Shalaah, bab Rafil yadain fl 
istisgaa' Syaikh “Abdul Oadir al-Arna-uth menshahih- 
kan sanadnya dalam Jaami'ul Ushuul (no. 4295). 


Do'a & Dzikir 49 


3 

















DO'A KETIKA TURUN HUJAN 
BU 2 HUI 
“Ya Allah, (turunkanlah) hujan yang bermanfa- 


at, 10 


DO'A KETIKA ANGIN 
BERTIUP KENCANG 


Na Pn en aa 0 
Fa ML el 
» 3 1 ANU an 

331) cg Ella 3 S3 La 
- : 2 Kn 





10 Al-Bukhari (no. 985), al-Istisgaa', bab Ma yugaalu idzaa 
amtharat, 


50 Do'a & Dzikir 


“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ke- 
pada-Mu kebaikan angin ini, dan kebaikan 
dikirimkannya angin ini. Dan aku berlin- 
dung kepada-Mu dari keburukannya, dan 


keburukan dikirimkannya angin ini." 


DO'A KETIKA MENDENGAR 
HALILINTAR 


2 Ina ON Aa 
han ISI aa GI OA 
“ 2 ii Ibadat 
ARA (ya ASN 
“Mahasuci (Allah) yang halilintar bertasbih 


dengan memuji-Nya, demikian pula Malai- 
kat, karena takut kepada-Nya.”? 





Al-Bukhari (no. 985), al-Istisgaa', bab Ma yugaalu idzaa 
amtharat, 

"(Hadits mauguf dengan sanad yang shahih. Lihata/-Ka- 
limuth Thayyib, karya Syaikh al-Albani (1/135).1 


Do'a & Dzikir 51 


DO'A KETIKA MELIHAT 
HILAL" DAN KETIKA 
MELIHAT BULAN" 


SG LL tar Ang #4 
Iga 2 # MENIT air 
adl 


“Ya Allah, tampakkanlah hilal ini kepada kami 
dengan keberkahan, keimanan, keselamatan, 
dan keislaman. Rabb-ku dan Rabb-mu (wahai 
hilal) adalah Allah.” 





Hilal adalah bulan yang pertama kali muncul (setiap 

tanggal satu di bulan-bulan Hijriyyah). 

“(Do'a khusus ketika melihat bulan ini tidak ditemukan 
dalam teks asli). 

8 Ahmad (no. 1397), Juz III. Syaikh Syw'aib al-Arna-uth 

berkata: “Hadits hasan karena ada hadits-hadits lain yang 

menjadi pendukung-pendukungnya.” 


52 Do'a & Dzikir 


DO'A KETIKA BERBUKA PUASA 

5 
Gasa HE, Tb R3 
Al LS SI Pa Not 


TU 


“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan 
semoga tetap pahala (puasa), insya Allah (jika Al- 
lah menghendakinya).”" 


1, 
rar Tea La HN ET 
s ' Aa aa s bal 

H5 LI 9 2 SU ta 

-.£ 
“Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa, dan atas 
rizki dari-Mu aku berbuka.”” 





1 Abu Dawud (no. 2357), ash-Shiyaam, bab al-Gaul 'in- 
dal ifihaar. Syaikh “Abdul @adir al-Arna-uth berkata: 
“Sanadnya hasan.” Lihat Jaami'ul Ushuul (no. 4561). 

Abu Dawud (no. 2356), ash-Shiyaam, bab al-Gaul 'indal 
ifihar. Hadit ini mursal. Syaikh “Abdul Gadir al-Arna- 
uth berkata: “Hadits ini memiliki beberapa pendukung 
yang menguatkannya.” Lihat Jaami'ul Ushuul (no. 4560). 


Do'a & Dzikir 53 


DO'A KETIKA BERTEPATAN 
DENGAN MALAM LAILATI 7. 
@ADAR 


Pan Ba an adha 
S3 gili Has Sl ca 


“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf 
dan mencintai memaafkan. Maka, maafkanlah 
aku." 


DO'A ORANG YANG 
DITINGGALKAN BAGI 
ORANG YANG MUSAFIR 


Ara Te ang 3 at 
(SU Ls Al (al 





" ArTirmidzi (no. 3513), ad-Da'awaat. At-Tirmidzi ber- 
kata, “Hadits hasan shahih.” Syaikh “Abdul Gadir al- 
Arna-uth berkata: “Hadits ini sebagaimana yang dikata- 
kan oleh at-Tirmidzi.” Jaami'ul Ushuul (no. 2335). 


54 Do'a & Dzikir 


“Uas S3 
“Aku titipkan kepada Allah (agar menjaga) 


agamamu, amanah (kepercayaan)mu, dan 
akhir setiap perbuatanmu.”” 


JAWABAN DARI ORANG 
YANG BEPERGIAN TERHADAP 
YANG DI TINGGALKAN) 

MP aa RE 3 AP 
3 Y Gl al Ad pal 
A15 


“Aku titipkan kalian kepada Allah yang ti- 
dak akan hilang titipan-Nya.”” 





"Abu Dawud (no. 2600), al-Jihaad, bab ad-Du'aa" 'indal 
wadaa' Syaikh “Abdul @adir al-Arna-uth berkata: “Ha- 
dits hasan shahih.” Lihat Jaami'ul Ushuul (no. 22 89) 

8 Dihasankan oleh al-Albani dalam &/-Kalimuth Thayyib 
(141) 


Do'a & Dzikir 55 


DO'A SEORANG MUSAFIR 
KETIKA MENAIKI 
KENDARAAN 


Dan ee, 3 
GO naa, 
(Os 


Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan semua 
ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mam- 
pu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan 
kembali kepada Rabb kami.” (OS. Az-Zukhruf: 
13-14) 


2 Pare au 2 
Cab TB IS Cb Sila 
2 3 Se 
NN NN TA (Ong IT ? 
VISI Fang Y Ob CJ jase 

Pai 


56 Do'a & Dzikir 


“Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku telah men- 
zhalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, ka- 
rena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa 
selain Engkau.”"' 


MEMBACA BISMILLAAH 
KETIKA MAKAN DAN MINUM 


AN ot 
“Dengan menyebut Nama Allah. Bi 


Apabila lupa membacanya di awal makan, 
maka ucapkanlah: 


SAS BA in 


“Dengan menyebut Nama Allah di awal dan di 
akhirnya.”? 


2 At-Tirmidzi (no. 3446), ad-Da'awaat, bab Maa yaguulu 
idzaa rakiban naagah, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ha- 
san shahih.” Syaikh “Abdul Oadir al-Arna-uth berkata: 
“Hadits ini sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmi- 
dzi.” Jaami'ul Ushuul (no. 2283). 

2 Ahmad (no. 25733) Juz XLII. Syaikh Syu'aib al-Arna- 


Do'a & Dzikir 57 





DO'A KETIKA SELESAI MAKAN 
AP bia An Be 
bas (03 SI ai At 

Pn Las Ka 


“Segala puji bagi Allah yang telah memberi ma- 
kan kami dan memberi minum kami, dan men- 
jadikan kami sebagai orang-orang muslim.” 


- 


Pe 0 Pa FA 3 Okt 
S9 AI GI di KA 
Lk NG TA sate AG ta 


“Segala puji bagi Allah yang telah memberi ma- 
kan, memberi minum dan memudahkan masuk- 
nya makanan (di kerongkongan), dan menjadi- 


uth berkata: “Hadits hasan, karenaada pendukung-pen- 
dukungnya.” 

8 ArTirmidzi (no. 3457), ad-Da'awaat, bab Maa yaguulu 
idzaa faragha minath tha'aam. Syaikh “Abdul Gadir al- 
Arna-uth menghasankannya. Lihat Jaami'ul Ushuul (no. 
2307). 


58 Do'a & Dzikir 


kan jalan keluar (bagi makanan atau minuman 
yang telah dicerna).” 


DO'A YANG DIUCAPKAN 
KEPADA SESEORANG YANG 
BARU MENIKAH 


3 IE 2563 SAI GG 
P3 -2N 
JI BKK 


“Semoga Allah memberkahimu, dan semoga Al- 
lah memberkahi atas (keluarga)mu. Dan meng- 
himpunkan kamu berdua dalam kebaikan.” 


# Abu Dawud (no. 3851), al-Ath'imah, bab Maa yaguulur 
rajulu idza tha'ima, Syaikh “Abdul @adir al-Arna-uth 
menshahihkan sanadnya. Lihat Jaami'ul Ushuul (no. 
2308). 

8 ArwTirmidzi (no. 1091), Maa jaa-a fimaa yugaalu lil- 
mutazawwtj. At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan sha- 
hih.” Syaikh “Abdul Oadir al-Arna-uth menshahihkan- 
nya, Lihat Jaami'ul Ushuul (no. 8981) 


Do'a & Dzikir 59 





DO'A KETIKA MELAKUKAN 
JIMA' (BERHUBUNGAN 
INTIM SUAMI ISTERI) 


8 


OLI Kit wake dl — 
Kg 2 SG 4 La: EN Bag 

“Dengan menyebut Nama Allah, y ya Allah, 

jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkan- 

lah syaitan dari (anak) yang engkau rizkikan 

kepada kami.” 

DO'A KETIKA MASUK PASAR 
0 SA 
5 Pal & aa LY3 ae KKU ay ! 


En EL BEN, MUI 





“Al-Bukhari (no. 4870), an-Nikaah, bab Maa yagulur ra- 
Julu idzaa ataa ahlahu. 


60 Do'a & Dzikir 


Ha BN H3 
Ha ee IS JA 


“Tidak ada ilah yang berhak dlikadaki dengan 
benar selain Allah semata, tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. (Dia- 
lah) Yang menghidupkan dan mematikan. Di 
Tangan-Nya-lah (segala) kebaikan. Dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu.” 


DO'A KETIKA MENGAKHIRI 
SUATU sa aa 
Ka sd Y £ A Tee " £ “ "4 
Jar sh Ka) na Our 





8 At-Tirmidzi (no. 3428), ad-Da'awaat, bab Maa yaguulu 
idzaa dakhalas suug. Syaikh “Abdul @adir al-Arna-uth 
menghasankannya. Lihat Jaami'ul Ushuul (no. 2456). 


Do'a & Dzikir 61 


- 
Sd 


“Mahasuci Engkau, ya Allah, dengan pujian 
kepada-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada 
ilah yang berhak diibadahi dengan benar ke- 
cuali Engkau. Aku memohon ampun dan 
bertaubat'" kepada-Mu.”” 


DO'A KETIKA SINGGAH 
DI SUATU TEMPAT 
PERSINGGAHAN 


G 


“0 G & Te Pyar 
Ip OI al LAS Ss 


Pang 


(stighfar adalah suatu do'a mohon ampun kepada Al- 
lah dari segala dosa, sedangkan taubat adalah bukti dari 
kesungguhan istighfar seseorang, yakni dengan badan- 
nya ia tinggalkan dosa tersebut diganti dengan ketaatan 
kepada Allah). 

8 Abu Dawud (no. 4859), al-Adab, bab Kaffaratul Majlis. 
Syaikh “Abdul Gadir al-Arna-uth menghasankan sanad- 
nya, Lihat Jaami'ul Ushuul (no. 2273). 


62 Do'a & Dzikir 





“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna, dari kejahatan makhluk ciptaan- 
Nya,” 


DO'A KETIKA MEMAKAI 
PAKAIAN 


R35 SN MAA bal AN) 

Iu Ea IS SiLst 
2 an Ke Ae Ti TA Aa 
Cena jang aja Oa el 


- 


& 


“Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji. Engkau 
telah memberiku pakaian ini. Aku mohon ke- 
baikannya dan kebaikan dari tujuan dibuatnya 





"8 Muslim (no. 2708), adz-Dzikr wad-du'aa' wat-taubah 
wal-istighfaar, bab at-Ta'awwudz min suu-il gadhaa' wa 
darkis sagaa', waghairihi. 


Do'a & Dzikir 63 


pakaian ini. Dan aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukannya dan keburukan tujuan 
dibuatnya pakaian ini.” 


AK 


# At-Tirmidzi (no. 1767), al-Libaas, bab Maa yaguulu id- 
zaa labisa tsauban jadiidan. Abu “Isa at-Tirmidzi berka- 
ta, “Hadits hasan gharib shahih.” Syaikh “Abdul Oadir 
al-Arna-uth berkata: “Hadits ini sebagaimana yang di- 
katakan oleh at-Tirmidzi.” Lihat Jaami'ul Ushuul (no. 
2305) 


64 Do'a & Dzikir 


Tuntunan 
Doa Harian 


Berdasarkan al-9ur-an 
dan as-Sunnah yang Shahih 


Alhamdulillah kami Pustaka Ibnu 
“Umar mempersembahkan kepada 
Anda sekalian sekumpulan do'a-do'a 
terpilih dari al-Gur-an dan Sunnah 
Nabi $# yang shahih dan mudah di- 
hafal yang dihimpun oleh Syaikh 
Hamam Muhammad al-Jirf. 

Semoga Allah 85 menjadikan buku 
kecil dan praktis ini bekantan bagi 
Anda, keluarga dan kaum muslimin 
dalam kehidupannya sehari-hari, dan 
dalam berbagai keadaan yang dialami- 
nya, amin, 


NU 1 2 - " “ 
babahatal Pusraxa Isnu Umar Yintitatak 





